WikipediA 


Bahasa Kroasia 


Bahasa Kroasia (hrvatski jezik ) merupakan bahasa dari 
rumpun bahasa Slavia yang berstatus sebagai bahasa 
resmi di Kroasia dan di Bosnia-Herzegovina. Dari sudut 
pandang linguistik, bahasa Kroasia adalah salah satu 
bentuk normatif dari bahasa Serbo-Kroasia. 

Dialek bahasa Kroasia 

Terdapat tiga dialek yang dituturkan di wilayah negara 
Kroasia: 

■ dialek Shtokavian 

■ dialek Chakavian 

■ dialek Kajkavian. 

Rujukan 


Pelafalan 

Dituturkan 


Wilayah 

Etnis 

Penutur 

bahasa 


Rumpun 

bahasa 


Bahasa Kroasia 

Hrvatski 
[xrua:tski:] 

di Kroasia, Bosnia dan 
Herzegovina, Serbia 
(Vojvodina), Montenegro, 
Romania (Wilayah Caras- 
Severin) 

Eropa Tengah, Balkan 
Kroasia 

(5,6 juta, termasuk dialek lain 
yang dipertuturkan oleh orang 
Kroasia dikutip 1991- 
2006) (tidak tercantum tanggal) 

Indo-Eropa 

■ Balto-Slavia 

■ Slavia 

■ Slavia Selatan 

■ Barat 

■ Serbo-Kroasia 

■ Bahasa Kroasia 


Sistem Alfabet Latin (Alfabet Gaj) 

penulisan Braille Yugoslav 

Status resmi 


Bahasa 
resmi di 


Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 


Diatur oleh 


Kroasia 

Bosnia dan Herzegovina 
(bahasa resmi bersama) 
Austria (di Burgenland) 
Serbia (di Vojvodina) 

Uni Eropa 

Montenegro (bahasa 
resmi bersama di tingkat 
perkotaan) 

Slowakia 
Republik Ceko 
Hungaria (di Wilayah 
Baranya) 

| | Italia 

Institut Bahasa dan Linguistik 
Kroasia 







































Kode bahasa 


ISO 639-1 h r 

ISO 639-2 scr (B) 

hrv (T) 


ISO 639-3 

hrv (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=hrv) 



| | Wilayah tempat bahasa Kroasia 

dipertuturkan 

|~ | Sisa dari Serbo-Kroasia 



tingkat tradisional dari dialek Serbo-Kroasia di 
Kroasia dan di Bosnia dan Herzegovina 



Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kroasia&oldid=16946700" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Mei 2020, pukul 06.35. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribus^BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

























